WikipediA 

Bahasa Sorbia Hilir 


Bahasa Sorbia H i l ir ( dolnoserbski ) adalah bahasa 
minoritas yang dituturkan di kawasan Lausitz Hilir di 
Brandenburg , Jerman. Bahasa ini merupakan salah satu 
dari dua bahasa Sorbia; bahasa lainnya adalah bahasa 
Sorbia Hulu. Bahasa ini juga merupakan bagian dari 
rumpun bahasa Slavia Barat. 

Bahasa ini dituturkan di kota Cottbus dan daerah 
sekitarnya di Brandenburg. Papan penunjuk di kawasan 
ini biasanya dwibahasa dan di Cottbus terdapat sekolah 
gymnasium dengan bahasa Sorbia Hilir sebagai bahasa 
pengantar. Namun, bahasa ini terancam punah/^ 
terutama karena sebagian besar penutur aslinya adalah 
generasi tua. 


Daftar isi 

Fonologi 

Konsonan 

Vokal 

Penekanan 

Contoh 
Catatan kaki 
Daftar pustaka 
Pranala luar 


Fonologi 


Bahasa Sorbia Hilir 

dolnoserbski, dolnoserbscina 

Pelafalan 

['dolno ,s£rskh] 

Dituturkan di 

Jerman 

Wilayah 

Brandenburg 

Etnis 

Sorbia 

Penutur 

bahasa 

6,9 (2007)W 

Rumpun 

Indo-Eropa 

bahasa 

■ Balto-Slavia 


■ Slavia 


■ Slavia Barat 


- Sorbia 


■ Bahasa Sorbia Hilir 

Sistem 

Latin (alfabet Sorbia) 

penulisan 

Kode bahasa 

ISO 639-2 

dsb 

ISO 639-3 

dsb 

Glottolog 

lowel385 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/lowe 


1385)121 

Linguasfer 

53-AAA-ba < 53-AAA-b < 53- 


AAA- b... - d (ragam: 53-AAA- 


baa to 53-AAA-bah) 


Konsonan 





























Fonem konsonan^ 5 ! 




Labial 

Dental/ 

Alveolar 

Retroflex 

Palatal 

Velar 

Glottal 



hard 

lembut 

keras 

lembut 

keras 

lembut 

keras 

keras 

Nasal 

[[|m]] 

m j 

[[|n]] 

n j 





Plosif 

nirsuara 

[[IPll 

P j 

[[|t]] 




[[|k]] 


bersuara 

[[|b]] 

b j 

[[|d]] 




[[|g]] 


Afrikat 

Nirsuara 



\[\ts]] 


[[|t>]] 

[[\m 



Frikatif 

nirsuara 

[[|f]] 


m 


[[|?]] 

[[|e]] 

[[|x]] 

[[|h]] 

bersuara 

[[|v]] 


im 


im 

m] 



Trill 



[[|r]] 

r i 





Aproksiman 

w 

WJ 

[[10] 



[[Uli 




Vokal 


Fonem vokal^ 



Depan 

Tengah 

Belakang 

Tertutup 

[[101 


[[|uD 

Setengah tertutup 

[[|e]] 


[[|o]] 

Setengah terbuka 

[[|e]] 


[[|3]] 

Terbuka 


[[|a]] 



Penekanan 

Penekanan biasanya pada silabel pertama kata:^ 

■ tuzyca [' wuz^itsa] "Lausitz" 

■ psijasel [' pG ijac e 1] "teman" 

■ Chosebuz [ ' xiesbus] "Cottbus" 

Tekanan bisa pada tiga silabel terakhir untuk kata serapan:^ 

■ internat [intsr' nat] "sekolah asrama" 

■ kontrola [kon' trola] "kontrol" 

■ september [ssp' tsmbsr] "September" 

■ policija [po ' IJ itsija] "polisi" 

■ organizacija [organ i i' zatsija] "organisasi" 


Contoh 





Pasal 1 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam bahasa Sorbia Hilir: 


Wsykne iuze su lichotne rozone a jadnake po dostojnosci a psawach. Woni maju rozym a wedobnosc a maju 
ze sobu w duchu bratsojstwa wobchadas. 

(Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal 
dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.)^ 


Catatan kaki 


1. A Bahasa Sorbia Hilir (http://www.ethnologue.com/language/dsb) di Ethnologue (ed. ke-18, 
2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Sorbia Hilir". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

3. A Moseley, Christopher, ed. (2010). Atlas ofthe World’s Languages in Danger (edisi ke-3rd). 
Paris: UNESCO Publishing. ISBN 978-92-3-104096-2. 

4. A Stone (2002), hlm. 605. 

5. A Zygis (2003), hlm. 180-181. 

6. A Stone (2002), hlm. 600. 

7. A a b Hannusch (1998), hlm. 14. 

8. A Omniglot_(http://www.omniglot.com/writing/sorbian.htm) 

Daftar pustaka 


■ Hannusch, Erwin (1998), Niedersorbisch praktisch und verstandlich, Bautzen: Domowina- 
Verlag, ISBN 3-7420-1667-9 

■ Sewc-Schuster, Hinc (1984), Gramatika hornjo-serbskeje rece, Budysin: Ludowe nakladnistwo 
Domowina 

■ Stone, Gerald (2002), "Sorbian (Upper and Lower)", dalam Comrie, Bernard; Corbett, Greville 
G., The Slavonic Languages, London and New York: Routledge, hlm. 593-685, 

ISBN 9780415280785 

■ Zygis, Marzena (2003), "Phonetic and Phonological Aspects of Slavic Sibilant Fricatives" (PDF), 
Z AS Papers in Linguistics, 3: 175-213 


Pranala luar 


■ (de) (dsb) Program radio Dolnoserbski (http://www.rbb-onli 
ne.de/radio/sorbisches_programm/sorbisches_programm. h 

tml) (RealAudio ) 

■ Daftar kosakata Sorbia Hilir (http://wold.clld.org/vocabular 

y/10) (dari World Loanword Database) 

■ (de) (dsb) di doinoserbski.de (http://www.dolnoserbski.de/d 
nw/) 

■ (de) (dsb) di Korpus GENIE (http://www.coli.uni-saarland.de/genie/) 



Wikipedia juga 

£ J 

mempunyai edisi 


Bahasa Sorbia Hilir 


% 

Wikibuku memiliki buku 

bertajuk 

W1KJKKM3 

Lower Sorbian 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Sorbia_Hilir&oldid=13903466" 


Halaman ini terakhir diubah pada 14 Mei 2018, pukul 08.53. 




































Teks tersedia di bawah Lisens^Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



